UMUR KITA = 
ARTI HIDUP KITA 


ada suatu pagi yang cerah, di antara rindangnya 

pepohonan, tampak seekor burung elang sedang 
bermalas - malasan. 

Ia beristirahat di dalam sebuah pohon yang 
berdaun cukup lebat. Selama beberapa hari, burung 
elang berulang kali hinggap di dalam pohon yang 
sama. 

Ternyata ia tertarik mengamati kegiatan 
segerombolan lebah yang terlihat sibuk bekerja 
bersama - sama, membuat sarang yang berjuntai di 
dahan sebatang pohon. 




OUL 

UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 


i ’ * i i i-r Hv*, «' tit 

t * '*"* '‘‘t % 

|| f - w ^ 


KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 
HCLD Department 







UMUR KITA = 
ARTI HIDUP KITA 


Si elang tampak memperhatikan seekor lebah 

yang sebentar terbang hingga di antara bunga - 
bunga hutan yang mekar, menghisap sari madunya 
dan terbang kembali ke dalam memberikan sari 
madu ke sarangnya, begitu seterusnya. 

Burung elang yang terus memperhatikan kelakuan 
lebah menjadi penasaran. Ia pun dengan tidak sabar 
menegur seekor lebah yang sedang terbang di 
dekatnya, 




OUL 

UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 


■■ ..~~ •. 




I i .T' -U 


'lir*• 

f t f .• 


KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 
HCLD Department 







UMUR KITA = 
ARTI HIDUP KITA 


Lebah pun menjawab, 


ujar burung 

elang mencoba menasehati si lebah. 




OUL 

UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 




'S 



KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 
HCLD Department 







MUR KITA = 

RTI HIDUP KITA 


Mendengar nasehat itu, si lebah menjawab. 


8 


OUL 

UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 


Elang yang belum puas terus bertanya 






•,* s»* 'iB 


, • ijC v 

AS 


1 1 ■” f * ■ 


KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 
HCLD Department 








MUR KITA = 

RTI HIDUP KITA 


8 


OUL 

UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 


Ucap lebah sambil terbang berlalu, tidak mau 
menyia -nyiakan waktu berbincang dengan 
sang elang. 


~ ~ZT* ’• 

. , * F - V 

f'f 


1 

|i " ,ir « 


KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 
HCLD Department 







MUR KITA = 

RTI HIDUP KITA 


Mendengar jawaban dan penjelasan lebah 
kecil, si burung elang terdiam tidak mampu 
berkata - kata lagi dengan kesombongan yang 
di banggakannya. Ternyata dari penampilan 
makhluk yang kecil dan berumur pendek, 
kehidupan lebah itu pun memiliki arti 

tersendiri. Mereka bisa 
memanfaatkan waktu 
semaksimal mungkin untuk 
berbuat yang terbaik di masa 
hidupnya. 


UPPER 


19™ EDITION 
10 DECEMBER 2010 


KAWAN LAMA RETAIL BUSINESS 


HCLD Department 








